WikipediA 

Bahasa Awadhi 


Awadhi (Devanagari : 'BTcrtfl', Persia-Arab : alias 

Kosali atau Baiswari, adalah sebuah bahasa Hindi Timur , 
sebuah dialek dari kontimun dialek Hindi. Bahasa 
tersebut biasanya dipakai di wilayah Awadh (Oudh), Uttar 
Pradesh dan Nepal meskipun para pemakainya juga 
ditemukan di Madhya Pradesh , Bihar dan Delhi. 
Sebuah percampuran dari Awadhi, Brij Bhasha dan 
Bundeli juga dipakai di kabupaten Vatsa (Doab Bawah) di 
sebelah selatan dari wilayah Awadh yang meliputi Kanpur 
dan Allahabad . Bahasa tersebut juga dipakai di 
kebanyakan negara-negara Caribbean di mana orang- 
orang dari Uttar Pradesh dijadikan sebagai pekerja disana 
oleh pemerintah India Britania. Menurut sensus 2001, 
bahasa tersebut meraih peringkat ke-29 dalam Daftar 
bahasa menurut jumlah pemakai aslinya di dunia. 

Awadhi juga dikenal dengan sebutan lainnya yakni 
Abadhi, Abadi, Abohi, Ambodhi, Avadhi, Baiswari, 
Lakhanawi, Kojali, Kosali dan Dehati. 


Daftar isi 

Penyebaran geografis 
India 

Awadh 
Nepal 
Lihat pula 
Referensi 

Pranala luar 

Akademik 

Keagamaan 

Umum 


Penyebaran geografis 


India 

Sensus 2001 mengidentifikasikan Awadhi sebagai sebuah 
bahasa/dialek yang memiliki lebih dari satu setengah juta 
pemakai sebagai bahasa ibunya. Pemakai bahasa tersebut 
dikelompokkan dengan nama Hindi. 



Awadhi 




avadhi 

Dituturkan di 

India, Nepal, Fiji (sebagai Hindi 


Fiji), Mauritius, Bhutan 

Wilayah 

India: wilayah Awadh dan 

Lower Doab di Uttar Pradesh, 
serta sebagian Madhya 

Pradesh, Bihar dan Delhi 

Nepal: Zona Lumbini, Distrik 
Kapilbastu; Zona Bheri, Distrik 
Banke, Distrik Bardiya 

Penutur 

38 juta (2001)W 

bahasa 

Hasil sensus kebanyakan 
bersinggungan dengan Hindi.Pl 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Indo-Iran 


■ Indo-Arya 


■ Zona Pusat (Hindi) 


- Hindi Timur 


■ Awadhi 

Dialek 

Hindi Fiji 

Gangapari 

Mirzapuri 

Pardesi 

Uttari 

Pratapgarhi 

Tharuhat 

Dehati 

Sistem 

Devanagari, Kaithi, Persia 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Tidak ada status resmi 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

awa 

ISO 639-3 

awa 

Glottolog 

awadl243 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/awad 


1243 









































Awadh 


Di Awadh, bahasa tersebut digunakan di distrik-distrik berikut ini: 

■ Faizabad 

■ Azamgarh 

■ Lucknow 

■ Kanpur 

■ Barabanki 

■ Rae bareli 

■ Unnao 

■ hardoi 

■ Bahraich 

■ Gonda 

■ Sravasti 

■ Bairampur 

■ Pratapgarh 

■ Sultanpur 

■ Jaunpur 

■ Bhadohi 

■ Mirzapur 

■ Mahoba 

■ Ambedkar Nagar 

■ Kanpur Urban 

■ Fatehpur 

■ Kaushambi 

■ Allahabad 

■ Lakhimpur Kheri (kecuali wilayah barat) 

■ Sitapur (kecuali wilayah barat) 

■ Ambedkar Nagar (kecuali wilayah Timur) 

■ Basti (kecuali wilayah Timur) 

■ Distrik Siddharthnagar 

Nepal 

Di Nepal , bahasa tersebut digunakan di wilayah-wilayah berikut ini: 

■ Lumbini 

■ Nawalparasi 

■ Kapilvastu 

■ Rupandehi 

■ Rapti 

■ Dang Deukhuri 

■ Bheri 

■ Banke 





























■ Bardiya 

■ Nepaigunj adalah pusat utama dari Awadhi di Nepal. 


Lihat pula 


■ Bagheli 

■ Bahasa di India 

■ Bahasa dengan status resmi di India 

■ Daftar bahasa di India menurut jumlah pemakai 


Referensi 


1 . 

Awadhi (http://archive.ethnologue.com/16/show language.asp?code=awa) at Ethnologue (16th 
ed., 2009) 

2. ^ "Census of India: Abstract of speakers' strength of languages and mother tongues -2001" . 

Censusindia.gov.in. Diakses tanggal 2015-03-02. 

3. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Awadhi" . Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. ^ "Nepal" . Ethnologue. 1999-02-19. Diakses tanggal 2015-03-02. 

5. ^ [11 (http://www.censusindia.gov.in/Census Data 2001/Census Data Online/Language/State 

mentl.htm) 


Pranala luar 


Templat:Wiktionarycat 


Akademik 

■ Entri untuk Awadhi di SIL International 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Awadhi di 
Wikimedia Incubator 


Keagamaan 

■ Tulsi Ramayana (http://sanskritdocuments.org/hindi/) 

■ World Bible Translation Center: New Testament in Awadhi (http://www.wbtc.com/site/PageServ 

er?pagename=downloads awadhi) 

■ Awadhi Bible Downioads @ World Bible Translation Center (http://www.wbtc.com/site/PageSer 

ver?pagename=downloads awadhi) 

■ Awadhi language audio Bible stories and lessons @ Global Recordings NetWork (http://globalr 

ecordings.net/en/language/6340) 


Umum 

■ Learn Awadhi (http://www.languageshome.com/English-Awadhi.htm) 


TemplatiTopik Hindi Templat:Bahasa Indo-Iran 

































Diperoleh dari "https://id.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bahasa_Awadhi&oldid=14286302" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.09. 

Teks tersedia di bawah Lisen^ AtribjJsi-B^agiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



